09. kursus coding di medan 
Judul: Kursus Coding di Medan - Flashcom indonesia 


Deskripsi: Flashcom bantu tingkatkan skill coding Anda dengan kursus coding di 
Medan. Tersedia sertifikat dan modul! 


Isi: mengasah skill coding setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada yang bisa 
langsung mengerti tapi ada juga yang lama untuk memahaminya. Cara agar 
mudah untuk mengasah skill coding yaitu dengan cara mempraktekkan langsung 
bagaimana mengotak-atik bahasa pemrograman. Tentunya akan sulit jika hanya 
belajar sendiri tanpa ada bimbingan khusus. Flashcom menyediakan kursus 
coding di medan, dengan tenaga pengajar yang profesional langsung 
mengajarkan Anda secara praktik dan Anda bisa dengan mudah memahaminya. 


Resolusi untuk meningkatkan skill coding 


1. Memiliki banyak referensi 
Referensi yang dimaksud yaitu dengan membaca buku, mengulik blog dan 
menonton tutorial Youtube. Anda juga dapat menemukan dan bergabung 
dengan komunitas programmer atau mengikuti kursus coding offline di 
medan bersama flashcom Indonesia. Selain mendapatkan tambahan ilmu, 
Anda juga bisa mendapatkan sertifikat. 

2. Meminta saran dari senior developer atau trainer 
Jika Anda memiliki kenalan senior developer, mungkin Anda bisa belajar 
dari mereka tentang pengalaman belajar coding dan cara meningkatkan 
skill coding. Atau Anda bisa bertanya dan belajar langsung dengan 
seorang trainer untuk mendiskusikan tentang pemrograman yang sedang 
dikerjakan atau menyelesaikan project yang error. 

3. Mulai menyelesaikan kesalahan error dan melakukan riset 
Memperbaiki kesalahan yang diakibatkan dari error pada pemrograman 
membantu Anda berpikir cerdas dan kreatif. Anda pun dapat memulai 
untk melakukan riset sendiri bagaimana cara mengatasi segala macam 
bentuk error yang terjadi. Dengan cara ini, keterampilan pengkodean 
Anda akan meningkat dan Anda akan menjadi mahir dalam waktu singkat. 

4. Perbanyak melakukan kegiatan coding 
Sering berlatih dan praktik akan meningkatkan kemampuan 
perkembangan Anda dalam mengolah bahasa pemrograman dan 
kreatifitas. Selain itu, Anda bisa memahami banyak bahasa pemrograman 
dengan terus berlatih dan mencoba hal yang baru. 

5. Ikut serta dalam kegiatan bootcamp 
Melakukan coding sendirian tidak akan meningkatkan skill Anda. 
Bergabung dan berdiskusi dengan banyak orang untuk membahas tentang 
dunia pemrograman dan bisa mencari solusi untuk memperbaiki error. 

6. Saling berbagi ilmu 
Sudah mulai terbiasa dengan kegiatan coding, sekiranya Anda bisa saling 
sharing pengetahuan Anda dengan yang lainnya. Bisa dengan berdiskusi 
atau menulis disebuah artikel atau buku. Mudahnya jika Anda menulis di 
sebuah artikel, karena bisa dengan mudah memperoleh feedback dari 


pembaca atau pengunjung situs. Anda bisa saling bertukar pikiran dan 
memperluas minat Anda terhadap coding 


Menjadi programmer sangat menyenangkan dan memiliki prospek yang baik 
dalam meniti karir. Tingkatkan skill coding Anda dengan bergabung bersama 
para Alumni coding Flashcom dengan menghubungi CS kami melalui 
WhatsApp/Hotline : 0816-1500-8008. 


